SAPTOE, 2 JULI 1938 . Directeur: ERIS. Hoofdredacteur: A. ANWAR Red, di 
Bandoeng: A. A. Achsien. Kantoor Red. & Administratie Molenvliet West No. 98 — 
Batavia Telef. Bat. 1023 LEMBAR. TERBIT . 


Drukk. ,,Tjahja-Pasoendan" 
Tjap jang memoerahkan harga. 


Selaloe Inlander dipandang rendah? Roepa-roepanja sedjak doeloe sampai 
sekarang ini, masih tetatersimpan dalam perasaan orang orang asing jang 
memandang bangsa kita ini bangsa jang tidak tjakap, lebih-lebih nama inlander 
itoe sebagai soeatoe tanda menoendjoekkan: badannja, otaknja dan 
perboeatannja tidak bisa dipakai sama sekali. Djika seorang pegawai misalnja 
meski bagaimana ketjakapannja tetapi ketjakapan itoe tak nampak disebabkan 
ia inlander. Djika jang membikin keradjinan tangan, atau berkoeli mendjoeal 
tenaga, oepah nja selamanja rendah, djoega disebabkan ia inlander. Pendek 
kata, disebabkan ia memang bangsa kita (inlander), selaloe sadja rendah dan 
enteng pandangan lain bangsa jang beloen dapat menjelami perasaan-perasa an 
jang terselip dihati si inlanden tadi. Dengan hal jang demikian bila si Inlander 
bekerdja, mendjoeal tenaga, beroesaha enz. selaloe enteng dipandang. 
Pandangan orang (lain bangsa terhadap bangsa kita jang demiki an memang ada 
benar dan tidak nja. Segala bangsapoen didoenia ini ada jang tjakap, ada poela 
jang lebih tidak tjakap dari inlander. Tetapi orang lain (lain bangsa) bila bangsa 
kita jang memang tidak tjakap, selaloe sadja dibawabawa nama kebangsaan 
seoemoem nja jang tidak tjakap. hatikan, boleh djalander sadja mea nan abkan 
hasil enaganja, boeatan tangannja, oraknja mendjad moerah harganja. Djika 
tidak tjar inlander, boleh djadi harganja bikinannja tidak kalah dengan harga 
boeatan lain bangsa. Padaha otak, kepandaian dan keradjinan si inlander beloem 
tentoe kalah. Seperti di Betawi ini, djoega di lain tempat tentoe begitoe, baik 
toekang sepatoe, toekang djahit, toekang seterika, baboe atau koki, ringkas kata 
segala peroesaha an jang kepoenjaan lain bangsa, siapakah jang kerdja boeat 
mereka itoe ? Tjoba intipkan, toekang djahi bangsa Europa di Betawi ini, sebab 
namanja jang poenja itoe bangsa Barat, maka harga dan toepahnja boekan 
kepalang tingginja, berlipat ganda dari djika jang poenja itoe peroesahaan, 
bangsa inlander Tahoe pembatja, siapa jang me ngerdjakannja? Jang menggoen 
ting dan mendjahitnja, ialah si in lander tadi, tjoema merk sadja bangsa Europa. 
Demikian poela toekang sepatoe, tjoba periksa di belakang bengkel, itoe 
semoeanja jang kerdja, ialah si inlander, tetapi merknja dan nama jang poenja 
lain bangsa. Disini keheranan kita timboek naik, kenapakah tjap inlander ini 
memang moerah selamanja hasil tenaga dan kepandaiannja? Boleh djadi 
disebabkan tjap in lander itoe memang moerah, sehingga bangsa kita jang 
pandai dalam segala hal tidak maoe berdiri sendiri, sebab diketahoeinja tentoe 
berharga moerah, sehingga lebih senang mendjoeal tenaga ke pada lain bangsa, 
biar terima sedikit. Kalau ada perasaan jang begini, inilah satoe kekeliroean jang 
maha besar, seoemoer hidoep bang sa kita tetap selamanja tidak bisa bangkit. 
Baroe bisa kerdja kalau djadi boeroeh orang dan makan gadji. Kenapa tidak 
kerdja sendi ri, biar pasang merk besar, seboet kan bikinan indonesier sedjati, 
kedja jang betoel sebagaimana bekerdja boeat lain bangsa, dengan teliti dan 


mengeloearkan kepandai an benar-benar dan boleh pegang harga. Baik toekang 
djahit, toekang sepatoe toekang seterika enz. Hapoeskan titel inlander itoe dari 
toedoehan lain bangsa Dengan djalan jang begini, dji ka berdagang djoega 
begitoe, ter toe lambat laoen, tjap jang biasa 


Terbit pada tiap - tiap hari Sabtoe 
TAHOEN II — No. 25 


LANGGANAN: HARGA N f 1.59 satoe kwartaal (3 boelan) boleh djoega dibajar 
tiap2 boelan (Pembajaran mesti lebih doeloe) TARIEF ADVERTENTIE f 0.25 per 
regel, satoe kali moeat. Paling sedikit............... f 2.50 Contract lain harga. 


AMAN PENGETAHOEAN. 
Djembatan emas. Kesenangan. 


Tiap-tiap manoesia mentjari kesenangan dalam penghidoepannja: akan tetapi 
pengertian kesenangan itoe tidaklah seroepa bagi sekalian manoesia. Kitab-kitab 
Hindu ada jang mengatakan, bahwa kesenangan itoe hanja terdapat bila 
seseorang dapat mematikan segala keinginannja, memboenoeh hawa nafsoenja, 
maka baroelah ia akan nendapat kesenangan jang sebenarnja sebab tak ada 
jang dikehendakinja lagi dan itoelah kesenangan jang tertinggi bagi manoe sia. 
Pemandangan sebagai itoe soedah bertentangan dengan pengertian jang biasa 
tentang kesenangan, sebab sering orang menerangkan, bahwa kesenangan itoe 
baroe didapat, apabila orang dapat memenoehi sekalian keinginan nja, seperti 
beroemah gedong, mempoenjai auto jang indah, dan njonjanja dapat 
mempertontonkan perhiasan emas intan jang beriboe harganja, dan lain-lain 
kemegahan serta kemewahan, Plutarchus mengatakan, bahwa kesenangan itoe 
baroe ada dalam tangan manoesia, apabila ia tidak menghendaki jang berlebih- 
lebih dan tidak poela ia kekoerangan jg perloe-perloe oentoek kehidoepan nja. 
Beberapa penoelis jang kenamaan mengatakan poela, bahwa manoesia tidak 
akan mendapat kesenangan itoe, melainkan hanja akan dapat mendekati 
kesenangan. Dan jang lain lagi mengatakan, bahwa orang baroe tahoe akan 
kesenangan, kalau ia soedah lewati resenangan itoe Ada jang mengatakan, 
bahwa kesenangan itoe bergantoeng kepada kepoeasan. Seperti orang makan, 
apabila ia soedah kenjang, en tinja poeas makan dan minoem, maka ia 
mendapat kesenangan. O leh sebab manoesia tidak dapa selaloe dalam keadaan 
poeas, maka pengertiannja tentang kesenangan itoe toeroen naik menoeroe 
kepoeasannja Maka benarlah apa jang, dikata kan oleh Horatius, bahwa tidak 
ada manoesia jang mempoenjai kesenangan dalam segala hal dan dalam 
segenap waktoe. Dr. J.D. Bierens de Haan menerangkan dalam kitabnja 
»Wereldorde en Geestesleven", bahwa kesenangan itoe tak lain dari 
kesanggoepan. Bila seorang merasa sanggoep mengerdjakan sesoeatoe nja atau 
memboeat sesoeatoenja atau pandai sabar menderitai sesoeatoenja, maka ia 
merasa senang dan bila tidak sanggoep ia, maka ia merasa sedih. . Kesedihan, 
perasaan melarat atau sengsara, timboel oleh karena orang tidak merasa 
kesanggoepan lagi dalam penghidoepannja. Bila kesenangan itoe naik 
kepoentjaknja dan menimboelkan satoe succes, maka kesenangan itoe naik 


tingkatnja. Pemandangan sebaga jang diachir ini, bagi praktijk peng hidoepan 
lebih berharga dari jang lain-lain, karena banjak mengandoeng kesempatan 
oentoek menoedjoe kemadjoean bagi manoesia dan memboeka pintoe lapang- 
lapang oentoek menjoeroeh manoesia itoe beroesaha, mentraining badan dan 
otaknja, soepaja tjepat kaki ringan tangan dan agar fiki rannja itoe selaloe 
berdjalan daam perdjoangan hidoep. Pengertian kesenangan jang seoepa itoe 
djaoeh letaknja dari pe ngertian kesenangan orang jang ingin pensioen, gojang- 
gojang kaki terima gadji. Pengertian kesenangan jang menimboelkan angan- 
angan kekoer 


dipandang rendah tadi mendjadi naik koersnja, sehingga lain bang sa bisa maloe 
sendiri melihat rabih dan bagoesnja pekerdjaan kita. Biar orang anggap 
inlandernja moerah, tetapi hasil kerdjanja mahal. Siapa berani bilang inlanden 
tjap moerah A. ANWAR. 


si malas atau ketempat mengobrot atau ketempat pembaringan, ada bahajanja 
kalau dipropagandakan sebab pengertian jang sematjam itoe melemahkan 
tenaga orang bekerdja, sebab keinginannja ialah doedoek-doedoek makan angin 
sadja atau sentar-sentir dengan tidak mempoenjai toedjoean Maksoed 
philosophie hidoep boekanlah oentoek mengadjar manoesia itoe pemalas, 
melainkan oen toek memberikan kepada setiap orang keinsjafan, bahwa ia mesti 
beroesaha dan berichtiar dan sedar ia akan hidoep berdjoeang. Sembojan jang 
berlakoe diza man sekarang ialah: Siapa jang berani hidoep, ia akan mentjapai 
kesenangan dan barangsiapa jang tida berani hidoep, lenjapiah ia, hanja dibawa 
aroes jang deras Tidak perdoeli apa djabatan seseorang, madjikan atau boeroeh, 
milioner atau simiskin, apabila kemadjoeannja itoe tidak ada lagi. soedah stop, 
maka dari waktoe itoelah moelai hilang kesenangannja. Djangan berkata, bahwa 
awak soedah toea, tidak sanggoep lag berladjar dan tidak mempoenjai 
kemampoean lagi oentoek beroesa ha memperbaiki penghidoepan, sebab tiap- 
tiap lelaki atau perempoean jang sehat dan normaal, dapa memperbaiki 
keadaan rohani dan djasmaninja. Barangsiapa jang menjimpan pemandangan 
hidoep jang sedjati jang benar, tidaklah akan lenjap pengharapannja, maka 
segala haangan dan rem jang akan menahan kemadjoeannja, tentoe dapat ia 
singkirkan. la mengetahoei, bah wa ia perloe radjin membatja-batja, soepaja ia 
mengetahoei apa jang didjoeal orang dalam doenia jang loeas ini. la haroes 
mengerti akan kedjadian-kedjadian jang diberitakan setiap hari oleh korankoran 
dan segala hal jang dialam nja, tahoe ia membeda-bedakan menoeroet tempat 
dan harganja. Apa jang memoedakan fikiran, djoega menimboelkan tenaga 
baroe kepada badan kita. Selama orang berkeras hati mentjapai kemadjoean 
dan mentjapai succes da lam penghidoepan, succes jang berdasar 
kesanggoepan, selama itoe poela badan manoesia tinggal moda dan sehat 
Kemadjoean fikiran manoesia itoe tidak berhenti-hentinja, walau poen 
kemadjoean djasmani, besar dan tinggi badan itoe, ada watas nja. Baik djika 
manoesia itoe selaloe mendjaga fikirannja djangan roesak dan djangan katjau, 
maka sampai habis oesia kita fikiran itoe akan bertambah djoega. Dalam doenia 
selaloe berkoeasa wet jang membaharoei segala-galanja dan dalam otak 
manoesia serta dalam djiwanja ada poela ak si dan reaksi jang selaloe menam 
bah kemadjoean fikiran itoe, asal fikiran itoe didjaga kesehatannja. dan djangan 


dibiarkan ia digang goe oleh fikiran-fikiran jang koerang sehat dan oleh 
pemandangan pemandangan jang mendjadi renkepada kemadjoean, seperti 
selaloe roesoeh dan poetoes asa dan sebagainja. Bagaimana besarnja 
kemalangan jang menimpa toean, betapa kesedihan jang telah toean alami 
waktoe jang lewat, beloemlah pada tempatnja toean poetoes asa dan lari dari 
perdjoeangan hidoep sebab ketahoeilah selama njawa dikandoeng badan, zaman 
didepan terboeka bagi toean dan kesempatan masih ada oentoek mengadakan 
peroebahan-peroebahan jg. memberikan kans kemenangan kepada toean nanti. 
Tidak boleh dikatakan, bahwa waktoe soedah ,laat" dan awak tidak ada kans lagi 
akan mendapat succes dalam penghidoepan. Persangkaan itoe boleh dikatakan 
sama dengan doegaan jang beroebah dari pada se hat, dan lagi poela boeat 
apakah kita sendiri meletakkan watas jg sempit kepada tenaga kita dan 
pengharapan kita? 


Kabaran 


Tidakkah lebih berfaedah, apa bila orang lapangkan pemandangan dan boeka 
kesempatan loeas-loeas oentoek beroesaha dengan lebih baik dari sediakala ? 
Banjak orang didoenia jang mendapat succes baroe pada waktoe oesianja empat 
poeloeh tahoen dan ada poela jang mentjapai maximumnja setelah beroemoer 
enam poeloeh tahoen. Oemoer toean dan perkataan te laat, lebih baik 
dihapoeskan dar kamoes kemadjoean kita, bila kita hendak mentjapai 
kesenangan djoega. Perbanjaklah keberanian, perbesarlah kepertjajaan pada di 
ri sendiri, oesahakanlah dengan sekoeat-koeat tenaga tjita-tjitamoe, djanganlah 
poetoes asa selama njawa dikandoeng badan, dan artikanlah kesenangan itoe 
dengan an ti jang sebenarnja, maka tentoelah toean akan mentjapai 
kemenangan djoega. (L. Doen). 


IBOE BAPA JANG BEROENTOENG. Menambah haroemnja Tapa noeli. Dari 
Soerabaja pembantoe kita kabarkan, bahwa toean A. Dahlan Karisoetan Stovit 
(Tandarts) School Soerabaja, telah naik dari klas 4 ke kelas 5 (penghabisan). 
Demikian poela A. Moechtar Kari soetan dari Nias (Ind. Arts) school Soerabaja 
telah naik dari kelas 5 ke kelas 6 Perloe kita terangkan, A. Dahlan Karisoetan 
oemoer 21 tahoen, selama bersekolah beloem pernah tertahan. Djoega A. 
Moechtar Karisoetan begitoe djoega, sehingga tak antara lama lagi kedoea 
pemoeda jang madjoe peladjarannja ini nama Akbar Karisoetan, sekarang chef 
Postkantoor Padang Si dempoean. Tak salah bila kita katakan, iboe bapa jang 
beroentoeng, semoea anaknja lelaki bakal mendjadi orang jang terpandang dan 
terpeladjar. Selamat. ,,ANTARA" DIAMBIL OVER OLEH PERDI. Tjotjok benar 
dengan pendapat kita. Dengan pasti kita mendengar kabar bahwa Pers-bureau 
»Antara' telah diambil over oleh Perdi, setelah mendengar oeraian dari finak 
»Antara" sendiri. Boeat sementara diangkat ketoea pengoeroes Besar Perdi seka 
rang, ja'ni toean Soedarjo Tjokro sisworo mendjadi Directeurnja, at kan 
dioesahakan perhoeboengan dengan Directeuren-Bond jang sekarang sedang 
dihidoepkan kembai oleh toean R. Toekoel, Directie Soeara Oemoem, Tempo dan 
Penjebar Semangat, Lebih djaoeh kita mendengar kabar, jang Perdi akan 
mentjari perhoeboengan dengan seloeroeh pergerakan Nasional oentoek 
membitjarakan hal Persbureau ini. — Kita dari ,,Penoentoen" merasa girang 


dengan hal jang terdjadi diatas, sehingga besar hara pan maksoed-maksoed itoe 
lekas tertjapai, djangan sadja tjoemah tinggal harapan. Hendaklah telor itoe 
akan menghasilkan jang memang diharap dengan berkat pim pinan toean-toean 
jang bidjak itoe, tjotjok sebagaimana andjoeran kita doeloe dalam ,,Penoentoen" 
ini. Terimalah oetjapan selamat kita kepada PERDI dan ANTARA begitoe poela 
kepada pemimpinnja sekalian, poen kita oetjapkan selamat boeat kita sendiri, 
meskipoen kedengarannja sedikit onbescheiden (memoedji diri). MEMANG 
BEGITOE Instituut Bahasa Indonesia mesti ada ! Betapa girang hati kita 
mendengar kabar, bahwa Comite Cong tes Bahasa Indonesia sampai sekarang 
toean-toean jang doedoek dalam badan itoe masih tetap sadja menoeroet 
poetoesan Congres 


SOEAMI ISTRI jang hidoep roekoen serta beroentoeng selamanja pake 


Gabiel belastin Oost 


e 
E 

Dama) tjap 
Oldaga 


oentoek menambahken merika poenja keee goembiraan dalam pertjintaan soetji 
itoe! BELI DI SEGALA TEMPAT BISA DAPAT 


di Solo tadi. Sehingga comite ini dikoeasai soepaja membentoek satoe 
commissie goena mendirikan „Instituut Bahasa Indonesia" Kita pertjaja dalam 
badan Conmissie kelak akan terdapat beberapa orang jang sefaham dengan 
pendirian itoe Instituut, dan orang jang mentjintai akan bahasa Indonesia, dan 
boekan moestahil akan tertjantoemlah nama-nama toeantoean dari 
Moehammadijah, Parin dra, Gerindo. Begitoe poela dari fi lak Geredja jang 
memang perloe dengan bahasa Indonesia, djoega toeroet doedoek dalam badan 
commissie itoe. MOTIE KONGRES BAHASA INDO NESIA. Jang pertama di Solo, 
Semalam rapat terboeka ke II dilangsoengkan. Djoemblah jang hadlir kira-kira 
sebanjak malam ertama. Pada djam 8 rapat diboe ka oleh ketoea rapat Sdr. 
Soemanang jang pimpin djoega rapat terboeka pertama. (kemari kita toelis Mr. 
Amir, itoe salah!). Selandjoetnja toean R.M. Soedar jo dipersilahkan membatja 
poetoe san-poetoesan dari rapat tertoetoep seperti berikoet. Motie. Orang-orang 
dari berbagai-bagai golongan, dari berbagai-baga daerah, berkongres di Solo 
pada tanggal 25-27 Juni 1938. setelah mendengarkan pidato t K.St. Pamoentjak 
tentang hal „d djahan bahasa Indonesia". dan setelah bertoekar pikiran entang 
hal itoe, maka jang hadlir berpendapatan, bahwa edjahan baroe tidak perloe 
diadakan, sampa kongres mengadakan edjahan sendiri, bahwa edjahan jang 
soedah belakoe, jaitoe edjahan van Ophuysen oentoek sementara boleh 


diterima, tetapi karena mengingat kehematan dan kesederhanaan, perloe di 
pikirkan peroebahan seperti, jang diseboetkan oleh praeadviseur. Karena itoe 
berpengharapan: 1. soepaja orang Indonesia selaloe memakai edjahan jang 
terseboet, 2. soepaja fractie Nasional di Volksraad mendesak Pemerintah 
oentoek memakai edjahan sepert ang dimaksoedkan oleh Kongres 3. soepaja 
P.G.I. soeka memban toe poetoesan Kongres. PENDAPATAN P.T.T. DIENST. 
Dikabarkan oleh Balai Poestaka kepada kita: Djoemblah pendapatan pos, 
taligram dan talipon dalam tahoen 1938 dari boelan Januari hingga boelan Mei 
ada f 9.880.357, sedang 


dalam tahoen 1937 dari boelan Januari hingga boelan Mei, f 10. 451.439 
djoemblahnja. TJANDI PRAMBANAN. Jang sedang diperbaiki Dikabarkan oleh Balai 
Poestaka kepada kita: Sebagaimana telah diketahoei sedjak tahoen 1937 telah 
dimoelai oleh Oudheidkundige Dienst kerdja memperbaki tjandi besar di 
Prambanan, dan oleh karena berkat wang hadiah dari negeri Belanda maka 
beberapa tahoen kemoedian jandi jang telah roesak itoe tentoe akan mendjadi 
baik kembali. Sedjak beberapa lama ini pekerdjaan itoe pesat djoega madjoenja 
telah dapat didirikan perantjah (aramaram) jang tinggi sehingga tiga telah dapat 
dilangsoengkan nengangkoet dan memasang batoe batoe, baik batoe jang asli 
jang di jahari dilapangan asli, maoepoen batoe-batoe jang sengadja diboeat 
pentoek keperloean itoe Oleh karena itoe maka mengingat bahaja jang 
moengkin terdja di ditempat itoe, dirasa perloe menoetoep tjandi itoe boeat 
sementa ra waktoe. Tjandi-tjandi lainnja, jang penoeh dengan patoeng-patoeng, 
masih boleh dimasoeki sebagai biasa. Pekerdjaan itoe akan makan tempo enam 
atau toedjoeh tahoen lamanja, dan sementara itoe telah terlampau satoe 
tahoen. RESTRICTIE RUBBER. Departement van Economische Zaken kabarkan: 
Berhoeboeng dengan itoe percentage rubberrestrictie jang dina ikkan, maka 
dirasa sedjoemblah ondernemingen, teroetama jang pakai koeli contract di 
Sumatra, akan mengalamkan kesoekaran-kesoekaran. Berhoeboeng dengan ini 
maka TRRC mengambil poetoesan mende sak pada negeri-negeri restrictie 
soepaja itoe ketentoean boeat wataskan voorraad jang dimoeat dalam itoe 
perdjandjian baroe jang akan berlakoe ditahoen 1939, soedah dinjatakan 
berlakoe sedari tg Juli. Lantaran ini maka voorraad maximum dari 
ondernemingen rub ber jang sekarang diwataskan sampai djoemblah doea 
boelan licentie, akan dibesarkan sampai 1 per4 dari standaardproductie 1938. 
Dalam keadaan seperti sekarang Departement Econ. Zaken akan dja lankan itoe 
ketentoean vorraad maximum dengan lemas (tidak keras) sementara tindakan- 
tindakan disediakan boeat tjotjokkan itoe ketentoean- ketentoean voorraad jang 
sah sama itoe permintaan dat IRRC 


MODES DAMES HEEREN Soko CUROPA 
Huishoudelijke Artikelen 
Batavia-Centrum 

Bandoeng 


ROEDJAK OELEK ala Bandoeng 


O, orang koelit poetih djoega ada Minggoe doeloe saja telah menoelis, tentang 
satoe goeroe mengadji jang tjaboel. dabis menoelis itoe, saja batja di s.s.k. di 
Djawa Tengah, katanja di Djokja telah ditahan oleh poliie seorang koelit poetih, 
jang menemarkan kehormatannja seorang gadis oemoer 9 tahoen. Malahan 
dalam itoe kabar, dibilang: ,Soedah beberapa kali dan poen terhadap anak 
lelaki" Memang, sesoeatoe bangsa ada djoega jang baik dan djahat. Saja 
menoelis ini, hanja hendak menoendjoekkan kepada pers poetih jang soeka 
katakan bangsa saja terlaloe" enz Commentaar tentang ini tidak oe sah, hanja: 
Dikalangan orang koelit poetih ada djoega, djadinja Loear biasa sekali 
Schmeling dipoekoel K.O. dalan satoe ronde oleh Louis. Dan itoe bokser Neger 
dalam 2 minuut, teu rima ratoesan riboe dollar. Boleh bandingkan dengan 
boksers bangsa saja, jang berkelah mati-matian paling banjak honderd pop, 
malah saja dengar kabar, ketika di Bandoeng diadakan boksen, si bokser haroes 
soedah mesem dengan pep pop. Young Santos boksen di Djember sampe 
D.O.O.D. en toch dalan kemiskinan. Christen djoega ada Satoe goeroe zending, 
nama O lises Penggabean, dikabarkan de s.s.k. di Sumatra katanja hendak ,,main 
kajoe" dengan seorang perempoean jang soedah bersoeami, pernama Pine 
Boroe Si Lalahi, sampai si goeroe maoe dikerojok. Makanja, orang djangan terla 
loe hinakan Islam, kaloe djoestroe ada orang Islam jang lakoekan per boeatan 
haram. Seperti djoega diatas, boekan igama Christen jang koerang baik, jang 
boesoek hanja MANOESIANJA Woekeraars T A Orang sering mengeloeh tentang 
kedjamnja woekeraars, segala bangsa jang kedjam. Baroe ini, saja batja di s.k. 
ada orang oetang — katanja — f 25.— bisa djadi am pir f 7.000.— Satoe kunst 
dalam hal mengasih hoetang boekan? Kalau ada orang menipoe, jang salah itoe 
jang menipoe of jang di tipoe ? Doea-doeanja salah. Selang ambtenaren jang 
hoetang itoe boekan orang goblok, kenapa ,,soelapan" terseboet di oeloe sadja, 
zonder lebih doeloe ,dimamah" Verdiende loon, siapa koerang hati-hati ia mesti 
bajar berat kesembronoannja itoe. Maoe apa lagi 2 Overproductie Kalau orang 
batja s.s.k. dalam waktoe belakangan, djoemblahnja moerid-moerid dari segala 
midrasah tinggi jang geslaagd, boekan alang kepalang banjaknja. Kema na ini 
semoea nanti? Sambil banggakan diplomanja jari meisjes............... Accoord. 
Pensioen s Dalam rantjangan 1939, Indonesia boeat bajar pensioen G.G.'s sadja 
f 72.000.— Djangan koeatir, Indonesia masih kaja, tanggoeng bisa bajar, de ngan 
zonder bon Och, Indonesia jang kaja ! Bahasa Indonesia Sekarang ramai poela 
so'al itoe dibitjarakan, berhoeboeng dengan congresnja di Solo Saja toeroet 
mengharap, biarlah lanti bangsa saja, melihatkan ke pada doenia ,,sopan" bahwa 
baha sa Indonesia itoe poen satoe bahasa jang kaja dan bergoena. Sebab orang 
koelit poetih sering kali sindir bahasa Indonesia sebagai bahasa jang miskin, dan 
lainlain Makanja tempo hari, ada orang Europa bilang dalam bahasa Melajoe, 
tanja kepada conducteur begini: Toean, Sepooornja soedah dinanti, kenapa 
kaartjis beloem di djalan?" Si Conducteur melongo, dan...... hhhhhhhadjing...! Ia 
wahing (besin). Eh, djongos, ambil satoe poder wahing 


Bangsa Indonesia masih bi adab? Orang Europa jang beloem mengenal dengan 
mata déwék tanah kita, banjak jang sama takoet da jang, sebab katanja di 
Indonesia masih banjak orang makan orang. Ini betoel. Tjoema tjaranja makan 
orang seperti bangsa Dajak lan Papoea mereka teroes terang, tegasnja: Tidak 


dengan tjara di lomatiek, dan bikin alat-alat perang modern goena boenoeh 
sesama manoesia ,,sopan" Siapa lebih sopan? Jodverdomme, suffert 
Politierechter di Soerabaja djaoehkan denda f 25.— pada sed rang goeroe 
Belanda, jang memaki satoe politie agent Inlajer, de ngan perkataan terseboet. 
Boekan salahnja si Belanda, menang bangsa saja jang ,,seppert" nietwaar? O, 
kasian Inlajers Jaarbeurs. Kalau di Bandoeng soedah djatoeh temponja Jaarbeurs 
seperti s karang, wah, ini katanja oentoe tontonkan keradjinan segala matjam 
Natuurlijk, keradjinan berhias dari gadis-gadis Preangan tentoe idak ketinggalan 
ditontonkan, sehingga Jaarbeurs isinja lebih banjak „tontonan hidoep" dari pada 
tontonan jang „mati dan tidak bersemangat' Salahnja zaman, sih! A.A.A 


EBIH BANJAK VOLKSONDERWIJZERS. Dimana dalam begrooting tahoen 939 dari 
Dep. van Onderwijs ada litjoekoepkan itoe keperloean dari onderwijsrakjat 
dengan djalan berdirikan kira 100 volksscholen, ma ka sekarang djoega soedah 
haroes diambil tindakan-tindakan boeat besarkan djoemblahnja goeroe. Boeat ini 
itoe sekolahan Normaa boeat anak lelaki di Padang Pandjang akan diboeka lagi 
dan tam ahkan klas-klas extra pada seke lahan Normaal di Blitar. Dalam tahoen 
1939 akan diboe ta satoe sekolahan Normaal boea anak perempoean di 
Tondano, to lis Het Nieuws Oleh karena djoemblahnja volk onderwijzers akan 
dibesarkan lebih djaoeh, maka Dep. van Onde vijs dalam tahoen 1939 djoega a 
kan berdirikan 20 openbare leergangen, jaitoe dari 20 tempat di talah Seberang 
BAPA TIRI DJAHANAM Seorang gadis djadi korban Politie Pasar Minggoe dapat 
melangkap seorang laki-laki nama lahja jang telah memperkosa anak irinja 
oemoer 12 tahoen, menjebabkan gadis jang malang itoe tepaksa dirawat di 
C.B.Z. Perboeatan ini menggemparkan pendoedoek kampoeng Batoe am bar dan 
Pasar Rebo. Isterinja senliri jang merapportkan perboeatan oeaminja jang 
kedjam ini. e PENIPOE OELOENG Mengakoe pokrol bamboe Politie soedah 
tangkap seorang nama Erie jang melakoekan penipoean pada bangsanja nama 
pa Rebing. Wang jang ditipoe sedjoen blah f 19.— berdjandji goena memoela 
satoe perkara rampok. Tetapi sesoedah wang diterima erkara tidak dioeroes, dan 
pa Re bing mengadoe pada politie jan a kena tipoe, sekarang itoe penpoe 
soedah tertangkap. SATOE GADIS TIONGHOA DJA DI KORBAN KETELEDORAN NJA 
PELAJANAN APOTHEEK. Membeli garam Inggeris di beri chloor-kalicus. Parket di 
Padang melakoe kan penjelidikan. Baroe-baroe ini di Madoera teah terdjadi satoe 
keteledoran dai salah seorang pelajan apotheek ingga hampir satoe goeroe 
roena sekolah mati oleh karena makan ratjoen. Itoe hal telah terbit kegemparan 
karena kekeliroean boekan dibikin oleh toko-toko obat ketjil, melainkan satoe 
apotheek dengan personeel jang berdiploma. Selainnja di Madoera, di Padang 
baroe-baroe ini djoega terdjadi matjam perkara itoe, tapi berkesoedahannj ada 
lebih menjedihkan, karena s korban telah tiwas djiwanja. Do doeknja perkara 
seperti berikoet: 


Pada hari Selasa tanggal 21 Ju BOEKH. NASOETION 


li politie telah mendapat kabar dari Militair Hospitaal, bahwa da lam itoe 
hospitaal telah meninggal doenia satoe anak perempoean Tionghoa beroesia 14 
tahoen, jang ternjata mati lantaran makan Chloor Kalicus Sesoedahnja dapat itoe 
warta, lengan lantas officier van Justiie di Padang, mr. Jongmans, laloe berikan 


perintah pada commi aris van politie 1e klas, toean Noordhoorn dan Ass. 
Wedana boeat melakoekan penjelidikan di itoe Militair Hospitaal tentang itoe 
kedjadian. Dari itoe penjeldikan orang bisa mendapat keterangan seperti 
berikoet: Satoe familie Tionghoa, jaitoe Tjia Tjing Seng, telah membeli pada 
filiaalnja West-Sumatra Apotheek di kampoeng Tionghoa garam Inggeris boeat 
oeroes-oeroes latoe pak garam Inggeris boeat oe semoea familie. Lantaran 
begitoe anaknja toean Tjia, satoe gadis baroe beroemoer 14 tahoen, te lah 
diperintah pergi ke itoe filiaa goena beli lagi satoe pak garam nggeris dari 100 
gram. Tapi itoe anak perempoean sebaliknja tida dapat garam Inggris jg. lingin 
dari pelajanannja itoe apotheek, ia roepanja dapat satoe soengkoes chlor kalicus. 
Sesam painja diroemah itoe gadis laloe tjampoer itoe chloor kalicus, de ngan air 
dan diminoem karena ia tira itoe ada garam Inggeris Chloor Kalicus ada satoe 
ratjoen jang bekerdja keras, maka tidak oesah diboeat heran, jang selekas nja 
itoe gadis minoem itoe tjanpoeran chloor kalicus, ia lantas mendjadi klabakan. 
Dokter di panggil datang jang lantas minta ertolongannja beberapa dokter lan 
tapi semoea daja oepaja boeat toeloeng djiwanja itoe gadis ti dak berhasil. 
Soenggoeh kasihan sekali ! ODari penjelidikannja politie, rang dapat kenjataan, 
bahwa jang melajani itoe gadis, ketika ia dajang di itoe filiaal goena membeli 
garam Inggeris boekan pengoeroe ja itoe filiaal sendiri tapi satoe pemoeda 
Indonesier oemoer 20 ta hoen jang tinggal seroemah de ngan pengoeroesnja 
itoe filiaal. Ini pemoeda tiidak mengerti apa ipa tentang obat-obatan, tapi 12 
biasa melajani orang orang jang beli obat pada itoe filiaal, djika si b pengoeroes 
filiaal tidoer. Toean Mekel dari West-Sumatra Apotheek dalam peperiksaan 
depan politie memberikan ketera ngan, bahwa ia soedah diberi peintah dengan 
tandas pada pengoeoesnja itoe filiaal, bahwa ia senliri haroes mengoeroes 
semoepembelian obat-obat, apalagi oba obat jang ada mengandoeng sedi tit 
ratjoen seperti garam Inggeris ang dibeli oleh itoe gadis Tiong loa. Penjelidikan 
lebih landjoet tentang siapa jang seharoesnja menberikan tanggoengan djawab 
da am ini perkara jang sangat metjedihkan dan meminta satoe kor ban djiwa 
manoesia masih dilakoe tan teroes dengan terliti oleh Parket dengan dibantoe 
oleh politie Tentang Chloor kalicus bisa d etoerkan lebih djaoeh seperti beikoet: 
Chloor kalicus djoega dise loet choloorzure kali atau Kalium chloraat dan 
didagangkan beroepa garam jang roepanja seperti krisa tal ketjil-ketjil. Dalam 
doenia ke dokteran itoe matjam garam digoe hakan boeat membikin 
semboepenjakit mond dan maagcatarrh schuurbuik dan penjakit diphterie. 
Dalam techniek itoe matjam ratjoen dipakai boeat membikin kenpang api, dan 
lain-lain barang ja gampang meledak KEMOERAHAN K.P.M Boleh toeroen vracht 
sedikit. Sebagaimana biasa, vracht kopi jang diangkoet dari Kroe ke Beta wi, 
saban 100 kg. oleh K.P.M. di kenakan f 2.— Sekarang kita mendengar kabar, 
vracht pengangkoetan dan Kroë ke Tandjoeng Priok ditoeroen kan sedikit, jaitoe 
djadi f 1.80 p 100 kg. Orang mendoega penoeroe nan ini satoe poekoelan hebat 
boeit perahoe-perahoe pengangkoekopi PESAKITAN KALAP Kepala Landrechter 
hampir di boekoel. Seorang pesakitan jang dihoekoem 3 boelan pendjara oleh 
land echter Semarang, telah berlakoe kalap oleh poetoesan itoe. Tjoba tidak 
lekas ditjegah oleh politie ia berlakoe nekat hendak memoeoel kepala 
landrechter dengan korsi. 


Kramatplein Pasar Merah — Batavia-C. letter P.O. Selamanja sedia 2de Handsch: 
boekoe-boekoe sekolah, Romans, Anak-anak, peladjaran dan Tijd schrijften. 
Speciaal moerah 


TJAH-PA. 
voor 

UW DRUKWERK Telefoon No. 534 
COIFFEUR POPULAII 


Sawah Besar 4C. — Batavia-C salah satoe Coiffeur di Batavia Centrum jang 
soedah terkenal dar berlangganan lama Pekerdjaan memoeaskan dengan arief 
jang pantas f 0.25 Goenting ramboelt.......... 


PROSIT & SMAKELIJK Adalah doea perkataan didalam bathin jang hanja dapat 
perlahir lalam roeangan Nos. 40/2 di KRAMATPLEIN BAT.-C atau di PADANGSCHE 
BUFFET" kasa: Lezat & Segar ! Harga: Boleh bandingkan. 


MASJHOER......... II! dan TERKENAL......... I! dengan systeemnja CRISIS PRY EN 
Tweede hands STAR BOEKHANDEL — Kramatplein 18a Batavia-C. 


n Tweedehandsch Boekhandel REGEN HASIBOEN Kramatplein No. 16-10 Batavia- 
C. ersediaan Tweedehandsch-school boeken: boeat A.M.S., H.B.S., M.L L.O. dan 
H.I.S. dan lain-lain boekoe. Datanglah pada adres diatas ! ororere 


ROEMAH OBAT JOE TEK TOE KEBAKAR Ditoetoep assurantie f 2000. Malam 
minggoe jbl. roemah o bat Joe Tek Tjoe jang terkenal di (witang dibagian 
belakang telah erbakar, sehingga menimboelkan teroegian besar. Oentoeng 
sebagiannja ditoetoep oleh assurantie 2000.— Siapa pembakarnja beoem 
diketahoei. Joe Tek Tjoe adalah seorang inse Tionghoa jang boediman dan 
dermawan BOEKAN POLITIK, SOBAT Tidak ada momok ditengah hari Pers poetih 
seringkali salah sangka, bila ada terdjadi satoe dan lain hal jang timboel 
dikalangan akjat djembel. Demikian poela tentangan pemogokan jang terdjadi di 
Onderneming Europa Batoedjamoes, dikatakannja bersang koetan dengan 
oeroesan politie Padahal orang jang 128 orang toe hanja minta bersama-sama 
oepaja ada kenaikan jang dida at bila menghadap administrateur, ialah minta 
tambah oepah, minta likoerangi waktoe lamanja kerdja — Djangan begitoe zeg, 
menaartie? BETOEL MAOE KE TOERKIE? P.I.D. kerdja actief. Roepanja kabaran 
doeloe jang menjatakan Nona Ratna Soertiati ang berangkat ke Toerkie oentoek 
nelandjoetkan peladjarannja, itoe tidak benar, sebab sekarang ternja ja jang dia 
masih ada di Betaw dalam penjelidikan politie Lebih djaoeh kita bisa kabarkan 
Nona Ratna soedah dibawa oleh .I.D. ke Hoofdbureau Gambir, t lak ketinggalan 
segala boekoe dan oerat-soerat djoega dibawa politie oentoek diperiksa lebih 
djaoeh. Meskipoen dia dimerdekakan, tetapi dia masih sadja dipanggil datang ke 
Hoofdbureau mendjavab segala pertanjaan. Ada jang mengatakan djadi politie 
bertinlak begitoe, gara-gara jang dia perangkat ke Toerkie menoeroet siaran 
beberapa soerat-soerat ka bar BAHASA INDONESIA. Dipakai anggota fraksi 
nasional dalam Volksraad Oleh pemimpin fraksi nasiona lalam Volksraad 


memberi tahoe kepada Voorzitter Volksraad, bahw anti dalam pemandangan 
oemoem, anggota-anggota fraksi na 


sional akan memakai bahasa Indonesia. Dalam soal lainnja kembal lipakai 
bahasa Belanda — Rasa-rasanja bila anggota raksi berbahasa Indonesia, tentoe 
banjak lid bangsa Belanda jg ngantoek mendengar pedato itoe Dan tentoe ada 
poela jang kerdjanja tjoema memboeroe lalat, sebab ia koerang faham bin tidak 
mengerti. Kenapa tidak bahasa Inlonesia teroes-teroesan? haceosa HARAPAN 
BAII Boeat pemoeda Indonesier jang terpeladjar dan mam poe. Kabarnja 
sekarang, Dept. van lustitie merantjangkan satoe or onnantie oentoek 
mengatoer perkawinan tjampoeran setjara sjah antara bangsa Indonesia dan Eu 
opa. Sebagiannja dalam ini tahoen diadjoekan kepada Volksakan raad. Boleh 
djadi rantjangan ini terle bih doeloe dikirim kepada orang orang jang 
berkepentingan menoeroet rantjangan ordonnantie di atas — ni satoe harapan 
baik boeapemoeda Indonesier jang terpeladjar dan mampoe, boleh kawin setjara 
sjah dengan gadis koelit poetih, dan sebaliknja pemoeda koeli poetih boleh 
kawin dengan gadis ndonesier. Nanti moengkin barisan erawan toean bangsa 
Indonesie makin banjak djoemlahnja NDO CHINA — INDONESIA ipa keterangan Ir. 
Crame kepada Aneta itoe betoel ? Ir. Cramer jang doeloenja lic volksraad, 
sedang mengadakan perdjalanan keliling Indo China India dan Indonesia telah 
menerangkan kepada Aneta, betapa rapihnja roemah-roemah dan djalan-djalan 
di Indo China (djadja han Perantjis). Gadjihpoen kataja sangat menjenangkan 
oleh pemerintah disana. Pendek kata oedjar Ir. Cramer, orang Perantji sendiri 
merasa hidoep di Indo Chi na, bagaimana hidoep ditanah Perantjis sendiri Pers 
poetih mengatakan koloniator. Belandalah jang sebaik-baiknja. Dan Ir. Cramer 
djoega mengatakan, tidak ada lagi jang haroes dipeladjari oleh negeri Belan da 
oentoek memadjoekan kolonietja................. — Kita bertanja, apakah keteangan 
Ir. Cramer kepada Aneta toe betoel 


Hidanaan 


BELANDIST INLANDER Voorstel orang édan. Dari seorang Belandist Inlander Ladi 
ada terima soerat, jang maksoednja, minta di ,,Penoentoen" diadakan rubriek 
speciaal de ngan bahasa Belanda soepaja pembatjanja djadi poeas dengan 
beberapa pengetahoean jang ditoelis disitoe. Dengan hal jang demi kian, katanja 
»Penoentoen" djadi madjoe pesat dibatja oleh golongan intellect bangsa kita 
Sekian oesoel jang dimadjoekan Belandist tadi, ertinja ia megakoei tidak begitoe 
paham bahasa Indonesia Ladi heran geleng kepala nembatja oesoel Belandist 
Inlan — der ini, roepanja ia tidak terbatja Congres di Solo jang hendak me 
madjoekan dan mempergoenakan bahasa Indonesia sebagai bahasa bersatoean, 
membentoek serta memperkajakan bahasa Indonesia. Kemanakah ia pasang 
koepingnja. Masih banjakkah Belandist Inander di Kota Betawi ini? Boeat 
sekarang, kalau seorang oetera Indonesier toelen, tidakpandai berbahasa 
Indonesia, tjoena pandai bahasa asing, ia boleh lapat titel Belandist Inlander, dan 
perloe masoek beladjar ke „Instituut bahasa Indonesia" jang bakal didirikan nant 
Kepada kaoem poeteri-poeteri dan kaoem iboe-iboe Indonesia La di berseroe, 
djangan maoe berteman dengan ini laki-laki Belandist nlander jang tidak pandai 
menoeis dan barbahasa Indonesia dengan teman sedjawatnja, seharihari. Malah 


kalau perloe, djangan di terima bila ia meminang gadis-galis bangsa kita, sebab 
ini meroegi ian bahasa kita sendiri. Tolak permintaannja, itoelah satoe obat jg. 
mandjoer kepada Belandist in lander jang hendak setiap berbitja ja atau 
menoelis dengan bahasa asing Kita bertanja, apakah Belandis nlander ini kalau 
berbitjara dengan kake-mojangnja diroemah pe kai bahasa apa — Doel, tjoba 
asah lidah Belan dist inlander itoe dengan batoe me ti bersoemboe, soepaja 
batoe kejoe jang berkarat itoe hilang. LADI. 


BAROE AKOE POEAS ! 


Tidak maloe bertjampoer baoer di gelanggang oemoem, penoeh dengan 
kegembiraan semangat, bila memakai saban hari minjak wangi tjap SENAPAN 
(bisikan seorang gadis terpeladjar) 


TANDHEELKUNDE , THE TJIN SING" Batavia-Centrum Senenstraat No. 167 — 
Djam bitjara: pagi 8—12, sore 4—8 Tarief Rendah 


Belilah „Inhouling" obat jg. paling mandjoet boeat sakit Diphtheritis, djoega 
boeat penjakit seperti: Tenggorokan, Isit, Bengkak Seriawan, Lida sakit dan lain- 
lainnja. Bisa dapat beli dimana-mana toko obat. 


HALLOH 
JAAAA 


Dimana ada prabot roemah (meubel) jang ba goes dan koeat, tapi jang moerah 
harganja ? Dooo, ja. Toean2 boleh koendjoengi, jaitoe: TOKO ,, TAMBOENVN" DI 
PETJENONGANWEG 50 BATAVIA-C. En disitoelah boleh dapat barang-barang 
seperti toean poenja maksoed, djoega meringankan pembajaran dengan djalan 
menjitjil Barang pesenan dikirim di loear kota, tapi ebih doeloe kirim wang 50 
pCt. dari harga barang. 


Nioedioeng garis 


NJONJA DJADI MILITER ! Bagaimana Nonja - Nonja bangsa kita?.......... Kaoem 
Nonja-Nonja lain bangja, djika dibanding dengan Nonja Nonja bangsa kita, 
memang bagai kan boemi dengan langit perbeda annja. Malah laki-laki bangsa 
kita djoega tidak dapat menjamai Nenja-Nonja lain bangsa, teroetama dalam 
kemadjoean. Dr. ada terbatja satoe kabaran dari Toerki, bahwa anak angka 
Staatspresident Toerki nama Sabiha, dia seorang perempoean telah mendjadi 
luitenant penerbangan dari barisan tanah airnja. Pernah dia ditahoen jang silan 
melabrak kaoem pemberontak bangsa Koerdi dan dapat dia mehoendjoekkan 
djasa-djasa jang berharga boeat negeri, sehingga dia dapat kehormatan besar. 
Perempoean moeda ini pandai mempergoenakan senapan mesin sanga terbilang 
pandainja Salah satoe pers Eropa memoedji perempoean kaoem moeda in 
sebagai seorang poeteri jang boekan sadja tjakap mempermainkan sendjata, 
bahkan ia poen mempoenjai paras jang tjantik. Akan teta pi kedjombangan 
roepa itoe tidak dipergoenakannja oentoek bersolek dan berdansi dansi, hanja 
oen toek melangsoengkan oeroesan negeri jang bagi setengah laki-lak masih 


banjak was-was mengerdja kannja. Sekian kabar itoe, tentoe tidak bisa 
dibandingkan dengan negenkita ini. Negeri Toerki merdeka sedang negeri kita 
tidak, boekan 


loear, ia harap pemerintah dja 


Boeat si Doel, ia mendengar perempoean bisa naik mesin terbang dan pandai 
mempergoenakan sendjata, ia berpendapat boeat bang sa kita Indonesia ini 
sampai kia mat tidak akan bisa terdjadi, sebab Doel pertjaja, Indonesia tida akan 
ada hoeroe-hara atau bisa terbit perang Kata si Doel poela, dimisalkan di 
Indonesia ini kena dirampok orang atau datang moesoeh dar gan pertjaja 
menjerahkan segala hatjam sendjata kepada kaoen Nonja Nonja dengan tiba- 
tiba. Dja ngan sementtara Nonja-Nonja, sedang kaoem lelakipoen djangan 
hendaknja, sebab mereka tidak taloe mempergoenakannja, ma'loen tidak 
bersekolah pegang sendjata Apa jang dioetjap si Doel ini me mang ada benar 
tidaknja, seanda pemerintah memberikan sendjata boeat menolak moesoeh, 
toch bang sa Dr. beloem tahoe mempergoenakannja. Dikasih granaat, beloem 
dilemparkan kepada moesoeh, soe dah meletoes menerbangkan loetoet dan 
tangan. Dikasih bom, moengkin meledak mengena kawan. Disoeroeh naik mesin 
terbang, habis djatoeh terbakar tida karoean. Diserahkan pistoel, sebeloem kena 
menembak moesoeh soedah pelor menjambar badan ka wan sendiri, 
menembakkan senapan mata kedoeanja ditoetoep rabat. Tjoema sadja kalau 
pemerintah pertjaja, boleh dididik dari sekajang mempeladjari pegang dan 
mempergoenakan sendjata, soepa ja tidak ragoe dan kakoe bila te djadi menolak 
moesoeh dari loear misalnja. Boeat Dr. lain tidak, siapa taoe kalau ada moesoeh 
jang menjerang dengan bom, ma'loem ti dak tahoe berperang, tidak tahoe 
mendjaga diri sebab tidak berkepandaian dalam hal itoe, bila ad moesoeh, harap 
Nonja-Nonja menjediakan lobang boeat mengoeboer............. Dr. POESANG 


Djoemlah Anggota Volksraad Bagaimana tentang Borneo Timoer ? 
Anggota Indonesia dalam Volks raad djoemlahnja 30 orang. Ang 


R. ADANG DJAJAWIREDJA Ind. Tandarts Spreekuur: -11 v.m. 5— 7 n.m. Raden 
Salehlaan No. 25 Telefoon WI. 4092 


LUXE STAALBUIS FABREIK Soey Tjiang & Co — Pintoe Besar 81-83 Batavia 
Telefoon No. 175 BATAVIA 7 


gota Tweede Kamer di Nederland 100 orang. Djoemlah orang Indoesia 60 
miljoen. Djoemlah orang Belanda di negeri Belanda 8 miloen. Teranglah, bahwa 
anggota Inlonesia di Volksraad itoe tidak tjoekoep oentoek mewakili Indo nesia 
seanteronja. Kalau perbandingan djoemlah pendoedoek dan djoemlah anggota 
Kamer di Nederland ditoeroet disini, maka dalam Volksraad haroes doedoek 
lebih dari pada 350 anggota Indo nesia. 30 dan 350 besar bedanja Kita sekarang 
tidak membitjara kan bagaimana seharoesnja diada kan pemilihan, akan tetapi 
berpikir dalam lingkoengan stelsel jang ekarang, jaitoe boeat daerah jg. 
tertentoe seorang anggota atau le bih. Kita lihat, bahwa Djawa Bara berhak atas 
3 koersi, Minangkabau atas 1 koersi, Tapanoel (Noord-Sumatra) atas 1 koersi 


poela. Wakil Bali mewakili seloeoeh bahagian Indonesia diseki tarnja. Soematera 
Selatan dapat koersi. Minangkabau loeas, banjak perloedoeknja, akan tetapi 
wakilnja dalam Volksraad tjoemah seorang Sekali pernah diadakan correctie 
aitoe anggauta Minangkabau jang ke doea diangkat oleh pemerintah Sekarang 
tjoemah seorang waki laerah itoe, sebab tidak ada jang libenoem. Jang 
memoetoes wakil ke Volks raad dari Tapanoeli tjoemah onderafdeeling Angkola 
dan Sipirok Kita katakan dari Tapanoeli, of 


ficieel boeat seantero Soematera Oetara. Djadi jang dipilih oleh Ang kola dan 
Sipirok dianggap wakil soematera Oetara! Bagaimanapoen tjerdasnja 
pendoedoek Angkola lan Sipirok itoe, bahwa wakil daerah itoe djadi wakil 
seloeroeh Soematera Oetara haroes dibilang terlaloe. Pemerintah mengadaka 
correctie dengan membenoem seorang orang Atjeh, akan tetapi cor rectie itoe 
beloem tjoekoep. Dae rah Tapanoeli Oetara, daerah Toba, ingin poela akan 
perwakilan dalam Volksraad Beberapa hari jang laloe datang kabar, bahwa orang 
Soematera Selatan bermohon kepada Pemerin ah, soepaja ada anggauta 
angkaan dari sana, (djoega Borneo Timoer dari bangsa Dajak soedah berharap 
sangat minta diangka satoe, Red. Pen.), penambah ang gauta pilihan. 
Sesoenggoehnja, koersi boeat Soematera Selatan jg sangat loeas itoe terlaloe 
sedikit Kemarin datang poela berita bahwa Timor ingin akan koers sendiri, tidak 
soeka diwakili oleh anggauta Bali. Permintaan inipoen soedah sepantasnja. 
Tetapi djoemblah koersi tetap 30. Kalau permintaan Soematera Selatan dan 
Timor djoega Borned Timor dikaboelkan, daerah jang ain atau golongan politiek 
kehila ngan koersi dan moentjoel keberatan baroe. Karena itoe djoemblah 
anggauta Volksraad pantas ditambah. Kita tidak mengatakan, bahwa dalam nja 
haroes doedoek 350 anggauta Indonesia. Terlaloe soekar memikoel ongkosnja. 
Akan tetapi 100 anggauta Indonesia kita kira soedah pada tempatnja (Keb. 


HOOFDPRYS DJATOEH DIMANA? Menoeroet kabar, njata, bahwa Hoofd prijs dari 
pada loterij wang jang terachir ini tadi, (kemarin doeloe) djatoeh pada tempat 
ten bat sebagai dibawah ini: f 75.000 djatoeh di Soerabaja 15.000 di Betawi dan 
doea prijs besarnja masing masing f 5.000 djatoeh satoe di Soerabaja dan satoe 
di Betawi. INDONESIA DAN SOAL K.N.I.L.M 


KOMITE KONGRES BAHASA DONESIA. 
IN 


(Antara) Dalam rapat tertoetoep pada malam 27 djalan 28 Ju ni 1938, dengan 
dihadliri oleh kira kira 300 orang, soedah diadakan apat tertoetoep penghabisan 
dari Kongres Bahasa Indonesia dibawah pimpinan toean Soemanang. Sesoedah 
selesai semoea praead ries dipoetoeskan maka tibalah berbintjangan tentang 
pengangka an Pengoeroes Komite. Kongres temoemnja menjerahkan kepada 
Komite jang lama oentoek menetoeskan pekerdjaan itoe, jakni soesoenannja 
seperti berikoet: Ketoea Kehormatan: Prof. Dr. loesein Djajadiningrat. Ketoea. Dr. 
R.M.Ng. Poerbatja aka. Wakil ketoea. Mr. Amir Sjarifoe din. Penoelis. Soemanang, 
Armyn Pate dan Katja Soengkana. Bendahari. Nona Soegiarti dan Nj. Santoso Mr. 
Maria Ullfah. Tentang kongres Bahasa Indonesia jang kedoea, beberapa oesoel 
terdengar ada jang memint diadakan di Soerakarta boeat keloea kalinja, ada di 


Mataram, de Djakarta, di Boekit Tinggi dan di Makasar. Achirnja kongres 
menjerahkan perkara itoe pada Komite oentoek mengoeroeskan. Tentang Komisi 
Instituut Bahasa Indonesia achirnja diserahkan kepada Kom te boeat 
membentoeknja, dengan memperhatikan soeara soeara jang diperdengarkan 
dalam rapat itoe Pidato pidato prae-advieseurs ian soeara soeara dalam kongres 
toe kelak akan diboekoekan da am ,,Handelingen" Kongres jang sedikit waktoe 
lagi akan dikeloear kan. Perloe diterangkna bahwa lalam Kongres ini tatentoek 
meminta perhatian golongan Indo-Tionghoa dan Indo-Aab boeat toeroet 
mengambil bagian dalam pembentoekan bahasa Indonesia jang teratoer. Toean 
I.R. Baswedan jang toeroet menghadliri Kongres ini sebagai waki Pengoeroes 
Besar Persatoean Arab Indonesia, berkali kali menjatakan bahwa golongannja 
(PAI) sedia bekerdja bersama-sama dengan Kongres dan sedia akan menoeroet 
pedoman jang ditetapkan oleh Kongres. RAPAT TERBOEKA Koendjoengilah ramai- 
ramai. Besok hari Minggoe moelai djam pagi Party Indonesia Raja (Parindra) 
Sectie VI Petodjo dan Sec tie VII Sawah Besar mengadakan rapat terboeka di 
Variapark Krekot Sawah Besar, jang berbitjara, diantaranja Drs Soebroto. 


MENGOENDANG Dihiboeri dengan wajang golek . Toean Hasboellah wykm. Kebon 
Djeroek bersama dengan toean Tb.Achmad Sastradiwiria dan Rd. Moeliawati 
Nanggaredja mengoendang sekalian familie dan sahabatnja sebab mengadakan 
perajaan menjoenat anaknja malan minggoe ini di Gg. Goela No. 20 Kebon 
Djeroek. Dalam perajaan itoe diadakan pertoendjoekkan wajang golek. 
MUZIEKINSTRUMENTEN Onderdeelen dan snaren dari JAZZ OUTFIT CONTRABAS 
CELLO VIOOI SAXOPHONE TROMPET GUITAR UKULELE HAND & 
MONDHARMONICA Djoeal ENGROS dan DETAIL MUZIEKHANDEL TIO TEK TJOE 
SLUISBUGSTRAAT No. 684 BATAVIA - CENTRUM, (JAVA) 


Berhoeboeng dengan pembitjaraan - pembitjaraan jang achir achir ini, jang 
diadakan oleh in Blackston dengan pembesar jang ersangkoet di Betawi, 
dapatlah di kabarkan, bahwa pembitjaraan ini sebagian besar mengenai sifat 
sifat K.N.I.L.M., jang katanja tak tjoekoep bersifat Indisch. Dalam hal ini J.B. 
berpendapa tan bahwa: Setelah perobahan da am pimpinan K.N.I.L.M. di Negeri 
Belanda baroe baroe ini terdjadi jaitoe waktoe timboelnja soal kehendak K.L.M. 
akan tjampoer mengoeroes dienst penerbangan keAustralia, telah 
ditoendjoekkan, bahwa orang tak dapat memanlang K.N.I.L.M. sebagai soeatoe 
badan jang bersifat Indisch. Dalam pembitjaraan jang di langsoengkan di Betawi, 
orang t lah mentjari djalan akan mengoepas so'al: Bagaimankah djalannja 
oentoek memboeat soepaja K.N.I.L.M. dapat lebih keadaannja berdiri sendiri, 
hingga ia dapat poela lebih bersifat Indisch Hal ini roepanja telah tidak 
moengkin, sebab fihak mereka, jang tersangkoet tidak menghendaki demikian 
Tetapi menoeroet pendapatan hal jang lain-lain dibelakangnja masih ada. 
Indonesia setiap tahoen membajar sebagai subsidie kepada K.N.I. L.M. Tiap-tiap 
tiga tahoen contract antara Goebernemen dan K.N.IL.M. memboekakan 
kesempatan, kalau kalau ada kiranja perobahan perobahan jang haroes 
dilakoekan, jaitoe apa apa jang memang dipan dang perloe oleh Indonesia 
Bilamana kesempatan Indonesia oentoek menjatakan perhatian itoe tak 
diperkenankan karena kepenti ngan Negeri Belanda dalam soa benerbangan ini 
haroes tertinggi sekali, maka dapat poelalah ditin bang2, apakah Indonesia 


masih perloe memberikan subsidienja bentoek kepentingan keradjaan ini. Toean 
Blackstone, kemarin disamboet kedatanganja oleh Wali Negeri dan bersantap di 
istana. In hari beliau kembali berangkat poejang ke Negeri Belanda. 


TYP - CURSUS „DE VLUGGE TIEN" (Cursus voor Machineschrijven Tien - Vingers - 
Blind - Systeem Batavia Molenvliet-West 105 Soekaboemi Groote-Postweg (Hoek 
Aloon-Aloon) Meester-Cornelis Matra manweg No. 93A. (M.C.) 


Loferij f 75.000 Moelai djoeal tanggal 1 Juli hari 
tariknja 30 Juli 1938. 

1/1 1/2 /4 4/10 2/10 

lot lot lot loe lot 

11.— 5.65 2.85 4.55 0.75 0.75 f 0.35 


Rembours tambah Aangeteekend tambah Loterij jang ditarik 30 Maart 1938, jang 
beroentoeng tarik Hoofdprijs f 75.000— ada Toean-toean Bo ang. Lie Yit Pen, Yo 
In Foek dan Kim Kian, di Senen Batavia-C. Lot nja dibeli dari kita poenja Toko 
Prijscourant sepatoe bergamba model baroe, dengan gratis kalau diminta 
SCHOONMAGAZIJIN NEW YORK COY Molenvliet Oost 61 — Batavia-C. 


ac 
2 
da 


Pasar Sawah Besar - Batavia-Centrum 4 Juli HET LEVEN VAN EMILE ZOLA" Satoe 
film jang soedah tidak perloe dipoedji lagi, tentang kebagoesannja 5 — 7 Juli. 
Serie film besar ,, THE PHANTOM EMPIRE" (serie 1—6) Moelai tanggal 8 Juli. Greta 
CARBO dan Charles BOYEI dalam tjerita MARIE WALEWSKA" Datang lebih siang 
soepaja tidak kehabisan tempat 


19, 


penting Kabar Djamoe Industrie tjap POTRET dari NJONJA MENEER SEMARANG 
Ada satoe-satoenja FABRIEK DJAMOE jang paling besar dan sedia paling banjak 
roepa-roepanja djamoe boeat segala roepa penjakit jang moestadjab. Hoofd 
Agent: THIO KIOE LIN E M Pasar Sawah Besar No. 25 Bat.-C. . Sub Agenten : 
Kramat — Firma HIAN SENG t/o Station Tram, Kampoeng Bali Batavia-C. TAN 
TOAN LO Senen — Batavia-Centrum OEIJ LAM HIN, Tandjong-Priok, — Bandoeng 
„TOKO TOEN" Tjibadak 54 Tanah Abang LIE KIM LIANG Sebelah Rialto Bioscope 
TAN SEN NIO Kampoeng Melajoe — Mr.-Cornelis. Batavia TOKO ,,MELY" 
Molenvliet West 206 — Soekaboemi. OEIJ GOAN ENG Waroeng Tjereme — 
Agentschap : Hadji SINTING Depan Pasar Serang, Hadji SINTING Rangkas 
Betoeng. TAN TEK LIONG Mauk. Sedia roepa Djamoe jang amat moestadjab: 
Sakit Batoek, Bengek (mengi) Batoek darah, Sakit Dada, sesak napas, leher 
kantjingan, Lelaki koerang manik: koerang sahwat. Perempoean Oedjoer tidak 


lampias, Perempoean Oedjoer terlaloe banjak, Perempoean Oedjoer sakit, Sakit 
kentjing manis, Nanah, darah. 


MENDJOEAL Roepa-roepa Batik haloes kemoerahannja serta kwaliteitnja Njonja- 
njonja boleh oedji dan tanja di tempat kita sendiri. 


Hoofdagent 


Et. 3227.M. Pajoeng TJIAMIS DIBERI TAHOEKAN kepada kaoem SAUDAGAR, 
bahwa kita telah mengadakan FILIAAL di PATEKOAN No. 24 Telf. 1514 Bt. 
speciaal ENGGROS. Berbelandjalah seteroesnja pada ini adres jang terkenal. 


Senen S 3 


THE SUN 


288 27 MULTIFOTO 


Batavia-C. 8 


Portret electrische siang dan malam. Sedia tempat meroepakan kebon boenga 
(taman-taman), djoega mesin terbang jang sangat sedap dipandang mata, 
ditanggoeng menjenangkan kepada siapa sadja. 


HENOUAGA DAN MELINDOENGKEN KASEHATANNJA ORANG PREMPOEAN JANG 
SEDENG HAMIL.MENJEGAH BRANAK MOEDA ATAWA (KLOERON) SEMBOEHKEN 
SAKIT PINGGANG, MADOK. SELAGI HAMIL SERING SAKIT PEROET, TAMBAH 
DARAH TIMBOELKEN NAPSOE MAKAN DAN MENGOEWAI KEN BADAN HINGGA 
MELAHIRKEN ANAK BAJI JANG SEGER DAN SEHAT 


EN 


2.50 KETJILf 1.30. HARGA PER BOTOL sanak BESAR nano ana Pesanan 
dari loear kota dikirim rembours djikalau pasan lebih setengah dozijn dikirim 
cewangnja doeloean, ONGKOS KIRIM VRIJ. 


AGENT-AGENT: Di Bandoeng: Djin Sen Tong, Djie Thian Ho dan Eng Seng Tjan, 
Cheribon: Tjian Ho Tong. Djokja: Tek An Tong, Eng Gwan Hoo. Magelang: Thaij An 
Hoo. Mr. Cornelis: San San Yok Pong. Lahat: Tjee Tong. Pekalongan: Tjee An Hoo. 


Semarang: Eng Thaij Ho, Ngo Hok Tong. Solo: Eng Thaij Hoo. Pasar Senen: Thaij 
Hoo Tjoen. Soekaboemi: Po Tjoe Tong. Tasikmalaja: Ek Goan Tong. Telok Betong: 
Thaij Seng Ho. Soerabaja: le Djin San, le Kim Tje dan roemah Obat Tjee Min. 
Tanah Abang: Soe Tjiang. Poerwokerto: Eng Tjoen Ho. Tandjoeng Pandan: Tje An 
Tong Serang: Wee Leng Tong. Palembang: Thian Eng Tong. Djember: Eng Ho. 
Krawang: Ho Ban Njanangkal Pinang: Thi Seng Tong. Palembang: Lau Djin Seng. 
Kroee: Ek Hin. Kediri: In Tong. Garoet: Heng Tong Hong, Thian Jam Soei. 
Makassar: Eng Thaij ho, Djokja: Thaij An Tjan. Tandjong Pandan: Djoe Bie. 


SATE KAMBING ENZ. anakan. „Parma alias NoyKramatplein No. 8 — Batavia-C. 
Tempat bersih ! Lajanan tjepat Ditanggoeng lezat ! Djangan pertjaja 
sebeloemnja menjaksikan. Toean-toean jang ternama di kota Betawi kebanjakan 
mendjadi langganan kita. Sanggoep oeroes pesta masakmasakan kambing di 
roemah toean. Boleh berdamai Eigenaar Parma alias Noy. 


Drogisterij „ THERAPIE" Telf. 5494 WI. Kramatplein 3L — Sedia obat-obat 
(medicijn (Loco) Sebangsa patent. 


Bisa dapat beli diantero tempat dan pada Hoofd-depot: 
SOUW HAN JAM G. Djati-Baroe 61 Tanah Abang Batavia-Centrum. 


ME METROPOLITAN English School (Sekolah Inggeris rendah) Mlas: 0 - 7 Anak 
keloearan H.I.S. boleh diterima di kl.4 Pasar Baroe — Schoolweg Noord 10 — Bat. 
C. 


Netjis en moerah diperabottin Toean dan Njonja poenja roemah 


PERSENAN JANG BERHARGA AKAN DIKASI GRATIS PADA SEMOEA LANGGANAN 
DARI : TJIKEUMEUH 13 - 15 Pada sekalian pembatja ini memberi tahoekan dari 
moelai 1 October 1937, Toko SADJOESI tevens Schoen Kleermakerij dan Salon De 
Coiffeur „DE ECHTE" memakai Nationaal Kasregister. Tiap-tiap pembelandja 
CONTANT dari f 0.05 sampai seteroesnja mendapat kartjis, apabila sedjoemlah 5. 
— mendapat persenan barang-barang seharga f 0.50. Maka oleh karena itoe 
diharap langganan-langganan djika belandja Contant selaloe moehoenkan Kartjis 
dengan tertjitak harganja. Begitoepoen jang di potong Ramboet 10 kali 
mendapat Vrij 1 kali. Maka oleh karena itoe diharap berlangganan teroes soepaja 
mendapat keoentoengan bagai langgananlangganan. Menoenggoe kedatangan 
Toean dan Njonja sekalian dengan hormat, SADJOESI. 


De Echte Sadjoesi) BUITENZORG 


TAILOR . Rachman A. H. Sawah Besar 19a — Batavia-C. Prima Stoffen. Prima 
afwerking. Prima Couper. Systeem baroe, model baroe, harga baroe U 
bertambah gagah serta ginding kalau U pakean jang potongannja menoeroet 
aliran djaman, serta modern Harganja poen sedang, kerdjaannja mahal. Silahkan 
tjoba pada kita poenja adres jang soedah terkenal lama. Kalau perloe boleh 
panggil sewak toe-waktoe. 


TJPEWRITING CURSUS „THE SPEED“ Petjenongan 21 Batavia Centrum Akan 
beladjar typen blindsysteem 10 djari dengan memakai garantie tempo jang bisa 
sependek-pendeknja datang pada adres kita. 


Pakailah selamanja Mi njak ramboet JO TEK TJOE soedah dapat poedjian Harga 1 
botol F.0.20 Soepaja djangan keliroe preksalah Tjap 2 ANAK Roemah obat JO TEK 
TJOE Kwitang 2 TIf. 855WI Batavia-Centrum 


SENEN 121-123 


Kalau dioekoer, dengan penghidoepan, Memang semoea kita BOETOEH dengan 
barang moerah. 


Oleh Toko 


Hoofdkantoor : Molenvliet Oost 62—63 Telefoon 1129 Bt. Roepa-roepa Meubel, 
Lontjeng Yunghans, Horloge, Tem pat tidoer. Speda Raleigh, Britisch Empire, 
Defiets d.I.I. Komfoor gas-minjak tanah peranti masak merk Haller, Lampoe 
gantoeng pake minjak tanah merk ,,Kronos". Penjitjilan boleh berdamai 


BOETOEH dengan barang moerah, tetapi kwaliteit ,emas". MODE jang tidak 
meroesak roemah tangga, Toean dan Njonja tjoba berdamai di Toko „ISMAIL 
DALIL". 


Filialen : Perapatan Menteng 28 Batavia - C. Telefoon 1900 WI. Tandjong Priok- 
Zuiderboorw. 111 


Sedia: Segala Batik Segala Manufacturen Segala Tenoenan asli Segala 
Kramerijen dan lain-lain Koendjoengilah ! Telefoon 4356 WI. 


BATAVIA-C. 


Toean Ingin Roemah Sendiri? BANK BERINGIN Memberikan kepada penjimpan2- 
nja pindjaman tidak pakai rente ! Tjitjilan rendah sekali. Lekas berhoeboengan, 
lekas tertolong ! 1 Mei "38 memberikan pindjaman f 3000.— tidak dipoe ngoet 
rente. Keterangan pada: DIRECTIE BERINGIN di Bogor atau pada Agenten. N.B. 
Soerat menjoerat haroes disertai franco boeat mendjawab. 


RESTAURANT Soeka 


9 (achter Pasar Gang Tjoetek Baroe 42 Telf. 2893 Batavia-C. Menjediakan makan 
jang lezat minoeman d.I.I. Djoega sanggoep mengirimkan makanan buitenhuis 
dengan harga jang paling rendah Menoenggoe dengan hormat De Eig. 
DJAJAPERNATA. Hoofd. Agent Bawang Cheribon 


APPY 


KARENA: Potongan jang naar maat: Mode service: Afwerking jang tjermat! Sebab 
itoe dalam sedikit waktoe mendjadi bekend. HAPPY TAILOR — Batavia-C. 
Petjenongan 59 


- Hamil Boenting Kandoengan, jang satoe OGAH, sedang jang lain sangat 
harapkan. teroes dikasih......... anak. Jang maoe tidak dapat, jang ogah poenja 
keinginan, sjarat-sjaratnja Boeat sampaikan masing-masing bisa didapat dimana 
»BOEKOE -TOEMBAL". Harga f 0.56 berikoet onkost kirimnja. 


Prampoean branak 


Menoeroet ilmoe Karoehoen (Aki-Mojang-Leloehoer) orang perempoean 
sesoedahnja beranak, moesti dikasih djadjamoe, soepaja pianakannja jang 
mengkak bisa ringkes kembali, keisteriannja jang melar bisa tjioet lagi, peroetnja 
jang kendor bisa kentjeng poela, dan segala kotoran bisa disapoe keloear 
seanteronja. Sebab kalau itoe kotoran atawa lamad-lamad jang ketinggalan di da 
lam pianakan (Pranakan) dibiarkan sadja, meskipoen bagaimana sedikit djoega, 
achirnja bisa timboel 2 roepa-roepa penjakit, antaranja penjakit dalam pianakan 
jang akibatnja bisa meroesaki keseha 


tan. 3.50 Harga 1 stel sampe 40 hari No. 1.... 1.50 dan jang No. 2 per stel hanja. 


Belon teritoeng onkost kirimnja. Pesenan haroes langsoeng dialamatkan 
keRoemah Obat Karoehoen BANDOENG. Hoofdkantoor: Groote Postweg Oost No. 
22 Filialen: Soekaboemi, Tasikmalaja, Soemedang, Garoet, Cheribon, Buitenzorg 
dan Batavia-Centrum (Pasar Baroe 87). 


Pasoendani Druk. ,,Tjahja 


Modern drukwerk is Uw succes ! Telf. WL. No. 5344 


